Paket Haji ONH Plus 2020 



Berangkat : 26 Juli 2020 


untuk : Manasik, Hotel, Perlengkapan, 
Jt Lounge, airport tax & handling 


FULL HOTEL 

Madinah : Shaza By kempiski / Setaraf 5 i 
Makkah : Fairmont / Setaraf 5 ; 

Transit : Four Points Sheraton / Setaraf 5 i 

Maktab : VIP 

Visa : Haji Resmi 


u Khazzanah Tours & Travel 

Jl. Otista Raya 46B, Jak-Tim 


SIPATUH 


IATA 


V.KAN ©T 

Kornn* Akmlllni Naalenal 













Pake Haji Non Kuota Resmi 


iPaket Haii ONH Plus 2020 Program ini dikelola secara langsung oleh 
Kemenag dimana calon jamaah akan dapat menunaikan ibadah haji 
dengan masa tunggu 5-7 tahun. Adapun pelaksanaan atau 
pendaftarannya dilakukan di Travel Haji yang telah mendapatkan 
rekomendasi dari pemerintah. Program ini akan mendapatkan 
kepastian keberangkatan sesuai jangka waktu dimaksud. Dimana biaya 
yang harus dibayarkan oleh calon jamaah adalah sebesar USD 11.000 
atau kalau dirupiahkan dalam kurs Rp. 14.000 kira-kira sebesar Rp. 140 
juta rupiah. Pihak travel nantinya akan memasukkan data jamaah ke 
kemenag dibagian kepengurusan haji. Jadi calon jamaah tidak bisa 
mendaftarkan langsung melalui kemenag harus melalui biro perjalanan 
haji yang ditunjuk. 



Paket Haji ONH Plus 2020 Visa E-Haji 


• Program yang kedua adalah melaksanakan ibadah haji dengan sepenuhnya seluruh 
rangkaian pefaksanaaan dikelola oleh Travel Haii yang bersangkutan. Calon jamaah 
dikenakan Biaya Haji ONH Plus sebesar USD 16.900 dengan terlebih dahulu membayar 
DP 50%. Biava Haii ONH Plus 2020 Dalam Rupiah memang menjadi hal yang diinginkan 
oleh banyak jamaaFTProgram ini akan memberikan kesempatan untuk melaksanakan 
ibadah di tahun pendaftaran. Dimana kepastiannya akan ditentukan setelah visa haji 
distamp oleh konsulat haji . Khazzanah Tour memprioritaskan program ini dengan 
beberapa keuntungan diantaranya : 

1. Menggunakan Visa E-hajj 

2. Terdapat MOU Pengembalian Dana haji bilamana tidak bisa berangkat tahun dimaksud 

3. Pembimbing haji yang profesional dan tersertifikasi 

4. Penerbangan yang baik 

5. Hotel bintang lima 

6. dll 





Paket Haji ONH Plus 2020 


Karena program Paket Haji ONH Plus 2020 Visa Resmi merupakan 
favorit maka alangkah lebih baik bila mendaftarkan di program ini 
dilakukan lebih awal. Pendaftaran akan dimulai setelah musim haji 
tahun ini selesai. Dimana nanti urutan untuk mendapatkan persetujuan 
stamp visa akan diletakkan di paling awal dan kemungkinan untuk bisa 
haji tahun ini menjadi lebih besar. Sebagai informasi bahwa setiap 
tahun kami memberangkatkan kurang lebih 40 jamaah Haji ONH Plus. 
Dan untuk tahun ini diperkirakan akan lebih banyak lagi karena telah 
suksesnya pengelolaan keberangkatan. Silahkan hubungi kami baik 
melalui WA atau telepon atau kunjungi kami di kantor. 



